MENU 


ANDR BUNTU 


Cara Membuat Tema MIUI 7/8 di PC Tanpa Aplikasi 

Yus Yulianto | Juni 26, 2017 | Android, Tips & Trik | Tidak ada Komentar 

Cara membuat tema MIUI - Semua smartphone Xiaomi dibekali dengan ROM khusus bernama MIUI. MIUI adalah android 
yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dibandingkan dengan android stock 
ROM. Selain dari segi tampilan, juga banyak fitur khusus yang ditambahkan di MIUI dan tidak ada di android stock ROM. 

Beberapa fitur bawaan MIUI salah satunya adalah tema. Kamu bisa mengunduh banyak tema langsung dari smartphone 
Xiaomi. Terdapat banyak sekali tema keren yang dibuat orang diseluruh dunia dan bisa kamu gunakan baik yang gratis 
maupun yang berbayar. 

Namun, tidak ada yang lebih memuaskan dengan hasil buatan sendiri. Benar bukan? Apakah kamu ingin menggunakan tema 
MIUI buatan sendiri? Jika iya, maka berikut ini adalah beberapa tahapan untuk membuat tema MIUI menggunakan MIUI 
Theme Designer. 

■ 3 Tema MIUI Iron Man Keren dan Gratis Untuk Smartphone Xiaomi 

Tutorial Lengkap Cara Membuat Tema MIUI 7/8 

Pertama, download file zip ni. Di dalam zip tersebut ada beberapa file seperti background dan ikon yang akan kita gunakan 
dalam tutorial kali ini. Berikut ini adalah isi dari file tersebut. 



Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mengunjungi MIUI Theme Designer Station. Kemudian masuklah dengan akun 
Mi kamu, jika belum punya, kamu bisa mendaftar dengan klik “Register Now”. 

Web2PDF 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 
































Berikut ini adalah tampilan awal MIUI Theme Designer Station. Lalu pilih “Theme Editor”. 



Kemudian kamu akan diarahkan ke tab baru dengan alamat http://zhuti.xiaomi.com/editor/home seperti dibawah ini. Lalu pilih 
“Create a theme”. 


Web2 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 






























Sampai disini, kita akan memulai proses pembuatan tema. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah memilih Lock screen 
template. Dimana terdapat 4 template berbeda, yaitu: 

■ Five-point unlocker 

■ 3-swipe unlocker 

■ Slide right to unlock 

■ Slide up to unlock 


Di sini saya memilih yang Slide up to unlock. Kamu bisa memilih template yang mana saja sesuai dengan selera. 


M MIUI Therne Designer: X VjnTI MIUI Theme EditorWal xA^\ \ 

<- C I © zhuti.xiaomi.com/edltor/lock/index?themejd=115732&stepjd=3&theme_status=1&userld=1553749360# 


1 wiascdMflBi I : 


☆ O 



Lock screen wallpaper 


Choose the Controls and unlock mechanism for your theme's lock screen. 


ANDROBUNTU.COM 



Kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu Lock screen wallpaper. Disini kita akan memasang lock screen default dari 
tema yang kita buat. Klik tombol “Lock screen wallpaper”, lalu pilih file dengan nama “lock screen wallpaper.png” yang tadi 

Web2PDF 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 




























sudah kamu download. Maka hasilnya akan tampak seperti ini. 

i MIUITheme Designet x - ^ MIUI Theme Editor:Wa _ LhUbJ H®® 


<- C | © zhuti.xiaomi.com/edltor/lock/index?themejd=115732&stepjd=3&theme_status=1&userld=1553749360# ☆ 0 



Jika kamu tidak suka dengan wallpaper tersebut dan ingin menggunakan wallpaper lain, kamu bisa melakukannya. Dengan 
catatan bahwa gambar tersebut harus berekstensi JPG dan berukuran 720 x 1280 pixel. 

Kemudian klik “Next”. Dan kita akan masuk ke Screen clock numbers. menu ini adalah untuk mengganti angka-angka jam di 
lock screen. Jika kamu ingin mendesain angka-angka sendiri, maka bisa di upload pada halaman ini. 

Karena proses pembuatan yang rumit, biarkan tema kita kali ini menggunakan angka-angka default. Klik “Next”. 


/GB l' 


eDesigner x ■ MIUI Theme EditorWa x 


C © zhuti.xiaomi.com/editor/lock/index?themeJd=115732&step_id=3&theme_status=1 &userld=1553749360# 


☆ O : 



zhuti.xiaomi.com/editor/lock/index?themeJd=115732&step_id=3&theme_statu... een P review 


Kemudian kita akan masuk ke Upload unlocker icons. Karena Lock screen template yang kita pilih tidak membutuhkan ini, 
maka bisa kita skip dan langsung klik “Next”. 


Web2 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 


































































[2] MIUITheme Designer x [JJ MIUI Theme EditorW^ x 


O | © zhutl.xlaoml.com/editor/lock/index?themeJd=115732&stepjd=3&theme_status=1&userid= 


553749360# 




Kemudian kita akan sampai pada tahap berikutnya, yaitu pemilihan latar belakang home screen. Klik “Home screen 
wallpaper” lalu pilih file “home screen wallpaper.jpg” yang tadi kamu download. 

Jika kamu ingin menggunakan gambar lain, gunakanlah gambar berukuran 1440 x 1280 pixel dengan ekstensi JPG. Jika 
sudah, klik Next. 


BD MIUIThemeDesigner x - BD MIUI Theme EditorW. x\\ 

<- C © zhuti.xiaomi.com/editor/desk/index?themeJd=115732&theme_status=1&userld=1553749360 



Home screen wallpaper 

Click & drag the phone image belo w to preview icons against different parts of the wallpaper. 



□ ■ * * 

Cmn Galery Music Theme 



Settings AppStore Folder Security 


C X o o 



I maMata I H*] 

☆ ! O : 


Yus Yulianto 


Size:1440 X 1280 px 
Format: JPG 
Color mode: RGB 


ANDROBUNTU.COM 

Back Next 



Kemudian, kita akan masuk ke tahap pemilihan ikon. Ada dua ikon yang bisa kita buat disini, yaitu Home Screen app icons 
dan Other icons. Home Screen app icons adalah ikon untuk aplikasi-aplikasi bawaan seperti Notes, Mail, Updater, Browser, 
dan lain-lain. 


Sedangkan Other icons adalah ikon-ikon seperti Folder, dan semacamnya. 

Klik setiap ikon dan pilih setiap ikon dari folder “ikon” dari file yang tadi kamu download. Karena keterbatasan waktu, saya 
hanya bisa menyediakan 12 ikon. Itu pun bukan buatan saya, semua ikon tersebut adalah milik dari pengembang elementary 
OS. 

Web2PDF 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 


































Sedangkan aplikasi bawaan MIUI adalah 26 aplikasi. Kamu bisa membuat sisanya atau mencari ikon di Google dengan 
ukuran 192 x 192 pixel. Jika sudah, klik Next. 


[ 2 ] MIUITheme Designer x - [JJ MIUI Theme EditorWc x ^ 

<- C © zhuti.xiaomi.com/editor/desk/index?themeJd=115732&theme_status=1&userld=1553749360 


i wtgyaOteaflB I =][©]| 


jfr O : 



Kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Terdapat 4 tampilan yang akan kita buat dan modifikasi disini, yaitu: 

■ System UI colors 

■ Dealer UI 

■ Messaging 

■ Notification shade 


System UI colors adalah warna dan gambar yang akan tampil di area notifikasi, aplikasi Telepon, dan SMS. Terdapat Color 
Chooser bawaan yang bisa kamu gunakan untuk memilih warna yang ingin digunakan. 

Kamu juga bisa memilih latar belakang gambar. Pilih gambar bernama “sms background” yang ada di dalam folder yang tadi 
kamu download. Kamu juga bisa menggunakan gambar lain berekstensi PNG dengan resolusi 720x1280 pixel. 

1 WpfflBlftB 1 [~^j, j| (g) 11 S3 I 


ED MIUI Theme Designer x ■ [JJ MIUI Theme EditorCSP _ 

<- C I © zhutl.xiaoml.com/editor/csp/lndex?theme_ld=115732&theme_status=1&userld=1553749360# 


☆ O 



System UI colors YusYuiianto 

Choose the foreground and background colors and images that are displayed in the notification shade, Phone. and Messaging apps. 



System UI colors 0 / 5 


Dialer UI 


Messaging 


Notification shade 



Messaging app preview 


Colors Images 

A 


Navigation bars background 

O 

U 1488 db | 

Navigation bars foreground 
[* 1 cd 987 


uacK i\iexi 

ANDROBUNTU.COM 


Web2 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 



































Pada Dialer UI, klik Upload Dialpad background dan pilih gambar “dialpad background.png”. Piliih gambar buttom bar image 
dengan gambar “buttom bar image.png”. 


E) MIUI Theme Designer x - E0 MIUI Theme EditonCSP x \^ 


<- C | © zhuti.xiaomi.com/edltor/csp/lndex?themejd=115732&theme_status=1&userld=1553749360# 



Dialer UI 

Customize dial pad background, bottom action bar. and buttons. 


720 x 484px 

Upload Dialpad background 



308x162px 

Upload Dial button (default) 


Messaging app preview 



i =T)[©][ls 

~-ft | © : 


Yus Yulianto 





l»:; 

720 X160px 

Upload Bonom bar image 




3s 



i 


mmm 

388 X162px 

Upload Dial button (pressed) 


ANDROBUNTU.COM 



Kemudian di Messaging, tombol “Compose” dan pilih gambar “sms tombol.png”. 


^ MIUI Theme Designer x y MIUI Theme EditonCSP x \^~ 

4- C © zhutl.xiaoml.com/editor/csp/lndex?theme_ld=115732&theme_status=1&userld=1553749360# 



Messaging 

Customize the Compose button displayed at the bottom of the Messaging app. 



Messaging app preview 


o © 


Yus Yulianto 


ANDROBUNTU.COM 



Untuk Notification shade, pilih gunakan gambar “sms background.png” karena ukurannya sama. Kamu juga bisa memilih 
warna tombol di Toggle. 


Web2 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 




































M f 


eDesigner x [Jfl MIUI Theme Editor:CSP x 


C © zhuti.xiaomi.com/editor/csp/index?themeJd=115732&theme_status=1 &userld=1553749360# 



Notification shade 

Choose toggle colors and a background image for the notification shade. 


06 :23 


O 

O <58 


O $ 

AJrptone 


0 # 


_ M 


W 


Messaging app preview 


Toggles 



52b0f2 

Background image 



720 X 1280 px 

Upload background 


OK 


wfflgwfltBBpgas) i • <=>][©][ 

•fr O : 


Yus Yulianto 


ANDROBUNTU.COM 

Back Next 



Sejauh ini, tema kamu telah selesai dibuat. Klik tombol centang di sebelah kiri untuk menggenerate tema MIUI tersebut 
menjadi file mtz. Kamu juga bisa mempublikasikannya di MIUI Theme Store, bisa dibuat gratis ataupun berbayar. Namun 
kamu harus menunggu audit dari tim Xiaomi. 

Nah, itu dia tata cara membuat tema MIUI sendiri tanpa PC menggunakan MIUI Theme Designer Station. 

Baca juga: Cara mencegah aplikasi menggunakan data internet di smartphone Xiaomi 

Tags: android, miui, tema, tutorial 

Related Posts 

Cara Mengaktifkan Fitur Notification Dots Di Android Oreo 

Tidak ada Komentar | Sep 16,2017 




Cara Membersihkan File Sampah Aplikasi Android Di MIUI 8 (Tanpa Root) 

Tidak ada Komentar | >Agu 27,2017 


B 


Biar Nggak Tercyduk Pacar, Begini Cara Menghapus Riwayat Browsing di Google Chrome 

Tidak ada Komentar | Jul 27,2017 


Begini Cara Melaporkan Pemain yang Sering AFKdi Mobile Legends 

Tidak ada Komentar | Sep 28,2017 


About The Author 

Yus Yulianto 

Just another crazy person trying to change the world. 



Search the site Q. 

Web2PDF 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 






















Write a 

GuestPost 'v=l 

Here 


Sosmed Androbuntu 



Aplikasi dan Game 



Cara Cek Pulsa dan Kuota 3 (Tri) 
dengan Aplikasi Bima+ 

Oleh Faddlah Akbar 





Cara Mengetahui Jumlah 
Penyimpanan yang Tersisa di 
ProtonMail 
Oleh Faddlah Akbar 



5 Alasan Kenapa Kamu Wajib Beli 
Lancelot di Mobile Legends 
Oleh Ismail bin Mail 



Cara Mengganti Foto Profil di 
Sharelt dengan Mudah 
Oleh Ismail bin Mail 



Cara Membuat Tema SwiftKey 
Menggunakan Foto Sendiri 
Oleh Faddlah Akbar 


Q Cara Menghapus Pesan Terkirim 
di WhatsApp Agar Tak Bisa 
Dibaca Si Penerima 
Oleh Yus Yulianto 



Guide Moskov Mobile Legends - 
Bunuh Musuhmu dengan Cepat 
Tanpa Ampun 
Oleh Yus Yulianto 



Cara Mengamankan ProtonMail 
dengan PIN Tanpa Aplikasi 
Tambahan 
Oleh Faddlah Akbar 



Guide Lolita Mobile Legends, 
Tanker Imut Penangkal Serangan 
Lawan 

Oleh Ismail bin Mail 


Web2 

converted bv V\feb2PDFConvert.com 












Cara Main Mobile Legends Di 
Komputer Atau Laptop (Bebas 
Lag) 

Oleh Faddlah Akbar 


Copyright ©2i 


Androbuntu. 


Tentang Privacy Policy 


Web2 

cx)nverted bv V\feb2PDFConvert.com 




